SAPTOE 23 APRIL 1938


Directeur: ERIS
Hoofdred: A. ANWAR
Red. di Bandoeng A.A. Achsien.


Kantoor Red. & Administratie
Molenvliet West No. 98 Bat.-C.


TERBIT 1 LEMBAR


ONONSON
Terbit pada tiap - tiap hari Sabtoe


TAHOEN KE II


— No. 16


HARGA LANGGANAN
ƒ 1.50 satoe kwartaal (3 boelan
boleh dibajar boelanan
(Pembajaran lebih doeloe)
ADVERTENTIE
TARIEF
.
f 0.25 per regel, satoe kali moeat 
paling sedikit f 250
Contract lain harga.


HORLOGE MAS dan Verchroomd
Boewat lelaki dan perempoean
merk MARAS dan ELECTION
Bikinan Switsersch fabrikaat
Dengan 10 taoen garantie
MARAS


KKE


Harga pantes dan bisa dibajar dengan atoeran menjitjil
FIRMA TJONG & Co.
Batavia-C. — Buitenzorg —
Soekaboemi
Bandoeng


Sepandjang djalan
Medan - Padang - Palembang
Samboetan kebetoelan jang loear biasa, — Ingat kepada film
„Prins en Bedelknaap", — Toekang menjiarkan giliran disiarkan 
Oleh: R. SAEROEN.
Tentang „milieu"!
Hanja djikalau kepentingan
mengharoeskan memang saja bi¬
asa dalam hotel sematjam itoe
poen waktoe kepergian seloeroen
Java begitoe djoega. Tetapi per¬


ADOEH./


Tak adilnja Alam.
Poetera-poeteri Indonesia,
lekas berfikiran toea.
a
Djika kita bandingkan peng¬
Hidoepan poetera-poeteri In
donesia dengan penghidoepan la¬
in bangsa jang ada di negeri ki¬
ta ini, berani kita katakan bagai
kan boemi dengan langit perbe¬
daannja
Kenapa maka demikian halnja
Inilah jang mendjadi pokok
pembitjaraan kita, sebab segala
apa jang terlihat dan terdjadi di
sekeliling kita, kesemoeanja hal¬
hal jang betoel-betoel menjedih¬
kan.
Tjoba kita perhatikan teroeta¬
ma student bangsa kita, jang
masih asjik memperdalami pela¬
djarannja, djaoeh berbeda de
ngan student lain bangsa jang
setata atau sebanja de¬
ngan dianja. Baik pergaoelannja.
penghidoeparinja, kegembiraan¬
nja makan dan pakainja, me¬
mang ta dapat disangkal lag
djaoeh terkebelakang.
Demikian poela tentang a
nak kaoem djelatanja (batja sa¬
dja anak simiskin), sedjak ketji
nja soedah bekerdja jang berat-
berat, misalnja berkoeli, memi¬


koel barang djoealannja, jang se¬
benarnja tidak mendjadi peker¬
djaannja. Lihat sadja seperti di¬
kampoeng-kampoeng, didesa-de¬
sa, anak anak jang seketjil itoe,
jang seharoesnja doedoek dibang
koe sekolah, soedah bekerdja se¬
bagaimana pekerdjaan orang
toea-toea toeroet mengangkat
dan mendjemoerkan diri ditengah
sawah perloe membantoe orang
toeanja
Tidakkah hal jang seroepa in
sangat menjedihkan?


Tetapi boeat lain bangsa, ba¬
ik jang student atau anak-anak
ketjil tidak demikian halnja, hi¬
doepnjapoen serba tjoekoep
segala kemaoean dan kegembira
an kebiasaan pemoeda-pemoeda
dan anak-anak masih dapat dipe¬
noehi, sehingga sempat mereka
dengan leloeasa memperma¬
rij hari kemoedaannja
Tidak salah bila kita katakan:
poetera-poeteri Indonesia leRS
berfikiran toea, sebab se¬
djak ketjilnja sampai kepada ia
dewasa, soedah toeroet menang¬
goeng djawab dalam menghada
pi penghidoepan membela roe¬
mah tangga. Disebabkan pembe¬
laan roemah tangga inilah tidak


sempat atau fikirannja tidak ter¬
bagi oentoek menoentoet atau me¬
ngedjar perbaikan soesoenan di¬
rinja, sebab mereka terkebela¬
kang sama sekali
Njata dalam hal ini, kemiski¬
nanlah jang mendjadi pokok ke¬
segala hal-hal jang menjedihkan
Soedah miskin, melarat poela:
soedah melarat, doengoe poela.
Seakan-akan inilah warisan poe¬
tera poeteri Indonesia, hasil dar
tanah airnja jang mendjadi seboe¬
tan orang: „Indonesia tanah jang
kaja-raja
Oentoek memperbaiki hal ini
boekan perkara moedah, memper¬
baiki keroesakan jang soedah


bertahoen-tahoen. Sehingga ke¬


miskinan itoe dirasa sebaga
penghidoepan jang biasa sa¬
dja, disebabkan soedah biasa (la¬
zim) terasa,
Tidakkah poetera-poeteri Indo
nesia berasa maloe, seba¬
gai poetera-poeteri Indonesia se¬
djati jang terkenal doeloenja ka
ja-senang, tetapi sekarang terke¬
nal miskin, melarat dan
doengoe?
Beroesaha
bekerdjalah ke¬
djalan jang sjah, mengembalikan
kemoeliaan — kekajaan semoela,
m ini, djika a¬
Adilkah a
nak seorang tindones
jang ta
nahnja terkenal soeboer dan le¬
bih terkenal kaja-raja, tetapi hi¬
doepnja nampak miskin dan me¬
larat
A. ANWAR


Toeloenglah saja ini dari 
penjakit entjok. Sekoedjoer
badan mendjadi kakoe...
Kaki rasanja seperti


di toesoek2 dengan 


pisau jang tadjam 


OBAT JANG PALING MANDJOER BOEAT PENJAKIT INI ADALAH:


ATERAN


5A


DANET


Et


DIANTERO


TEMPAT.


Historisch moment


Selasa malam Rebo tanggal
12 ke 13 April 1938, atas initia
tiefnja toean M. Zain Sanibar,
di restaurant Mataram Sawahbe¬
sar soedah berkoempoel journalis
ten Indonesiers, Tionghoa dan
Arab, dan itoe malam djoega ter
dirilah Kring Journalisten Beta
wi jang maksoednja memperke¬
nalkan satoe sama lain dan me¬
ngikatkan tali persaudaraan jang
kokoh.
Oentoek peringatan itoe histo¬
risch moment, sewaktoe orang se¬


Keng dari „Asia Mail", toean A
M. Sipahoetar, redacteur persbu¬
reau „Antara", toean Bee Giauw
Tjoen dari „Sin Po" toean A.
Bajasut dari „Insaf", toean Erris
directeur „Penoentoen, toean
A. Anwar Hoofdredacteur „Pe¬
noentoen, toean Djojopranoto
dari „Penoentoen, toean Tjian
Ba Bing dari Sin Po, toean Injo
Beng Goat Directeur-Hoofdre¬
dacteur „Keng Po" dan toean
M. Zain Sanibar, redacteur-cor
respondent „Keng Po" dan „Ma¬


pi mereka bersympathie atas pen¬
dirian itoe Kring Journalisten
Seperti toean Saeroen dari A
neta, toean Koesoema Ningran
toean-toean Ang Jan Goan (Di¬
recteur Sin Po) dan Kwee Ker
Beng Hoofdredacteur Sin Po, toe¬
an A.D. Kansil dari Perasaan Ki
ta, redactie „Pemandangan dan
„Siang Po" djoega pada menja¬
takan kemenjesalannja tidak da
pat hadlir itoe malam
Pertemoean jang akrab (ami¬
caal) diantara sesama journalis¬


Cliché „Sin Po"
SA
dang bersantap dengan beramah
ramahan, persfotograaf toean
Oey Eng Tian lantas menggoe¬
nakan toestelnja
Dalam gambar diatas ini nam¬
pak dari kiri kekanan berkeliling
medja: toean D. Anizon dari „A
sia Mail", toean Kho Tiauw


ta-Hari".
Sajang didalam foto diatas ini
toean Hoesin Alatas tidak toe¬
roet, begitoe djoega toean Oet
Eng Tian.
Sa
Berhoeboeng dengan lebanja
toeroen koedjan itoe malam seda¬
ri djam 7 sore, banjak diantara
journalisten jang terhalang boe¬
at hadlir dalam pertemoean, teta¬


ten itoe, akan diadakan sedikit¬
nja satoe kali seboelan, dan oe¬
saha memperkekalkan persauda
raan diantara sesama journalis¬
ten Indonesier, Tionghoa dan A
rab ini boleh dibilang soeatoe
idee baroe boeat dikota Betawi.
Moedah-moedahan oesaha ter¬
seboet akan hidoep soeboer.......


gaoelan tentoe koerang poeas, se¬
bab tidak digolongannja sendiri
Dan dalam hotel golongan sen¬
din itoe toch saja dapatkan djoe¬
gatwaktoe membikin perdjalanan
antara. Padang-pandjang ke Loe
boeklinggau. Tentang ini bagi
an nanti akan saja toetoerkan la
inakali. Sekarang banja jang me¬
ngenai „hotel" sadja.
Di Sumatra autobus djalan te¬
roes, dari pagi sampai malam dan
teroes lagi. Dienst jang saja na¬
iki sesoedah berdjalan kira-kira
400 K.M. djam 11 malam tidak
bisa teroes karena eteran soedah
tidak terdjaga. Beberapa soenga
haroes dilaloei jang beloem ada
djembatannja. Djikalau malam
dan hoedjan eretan („veerpont'
itoe tidak terdjaga lagi, semoea¬
orang dan kendaraan tidak bisa
temes. Vrachtauto s. autobussen,
auto's biasa, haroes dinaikkan e¬
retan menjeberang soengai.
Pada satoe malam eretan di
Soengai Dareh soedah tidak ter¬
djaga dan autobus tidak bisa te¬
roes. Roemah-roemah dipinggin
kali Tandjoeng Tjimaladoe tidak
ada. Hanja ada satoe kedeh-nas
jang soedah isi kira-kira 10 o¬
rang dagang pikoelan di satoe
bale-bale jang lebar, tjoekoeg
boeat tidoer kira-kira 16 orang
Sebab tidak ada lain tempat sa¬
japoen haroes tidoer disitoe die
ngan lain-lain orang lagi. Bale¬
bale jang lebar terisi koerang¬
bih 30 orang. Tidoer tidak bisa
bergerak karena sempitnja. Wak
toe maoe tidoer tidak dapat man¬
di doeloe, sebab tidak ada spe¬
moer dan tempat mandi
Dibawah tjahjanja pelita ketjil,
kita semoea mendongeng bergan¬
ti-ganti, dan waktoe kira-kira
djam 5 pagi, saja soedah ba¬
ngoen sebab diatas kepala saja
soeara hadji sedang adaan, me
njeboet-njeboet kebesaran Allah
dan menjeroekan sembahjang.
Ini hotel satoe cent-poen tidak
maoe terima bajaran, asal orang
makan disitoe (dan membajar
tentoe sadja). Saja sorenja seba
loem tidoer makan sampai ke¬
njang, paginja minoem kopi de
ngan sertanja pisang-goreng dan
semoea ini djoemblahnja 18 cent
Presen boeat djongos hotel pa¬
ling ketjil saja bajar 25 cent.
Satoe perbandingan seperti la¬
ngi dan boemi, tetapi ternjata
poen di boemi sadja bisa didapat
kan kenikmatan dan ketentre¬
man batin...........
Djam setengah 10 kapal me¬
nempel di pelaboehan Belawan.
Di daratan nampak banjak peng¬
gawai pelaboean, pendjempoe¬
njonja-njonja anak anak, sinjo¬
sinjo dan noni-noni besar atau ke¬
tjil dan beberapa toean-toean se¬
gala bangsa djoega
Djikalau orang tiga hari dalam
kapal, jalah oentoek jang dar
Betawi teroes sadja ke Belawan
memang melihat daratan jang a¬
kan diindjak sedikit merasa ter¬
haroe.
Diatas dék 1ste klas dengar
beberapa penoempang lainnja, se¬
moeanja Europeanen saja berdi
ri memandang daratan. Seorang
istri dengan anak-anaknja (doea
dan soeaminja akan papak saja
atau boleh djadi hanja dengan soe¬
aminja dan boleh djadi soeaminja


lantaran bekerdja hanja ia sendi¬
dan teman-temannja.
Seorang istri berbadan kira-ki
ra seperti jang moestinja djem
poet saja, jalah poetih (atau koe¬
ning) dengan badjoe kebaja me¬
rah nampak diantara pendjempoet
pedjempoet. la kibar-kibarkan sa¬
poe-tangannja dan sajapoen sam¬
boet begitoe. Di sebelah saja,
poen djoega di lain dek ternjata
banjak jang berboeat begitoe. Se¬
makin dekat semakin kelihatan is¬
tri memakai lorgnet (katja-mata
dan tjantik parasnja
Semakin dekat saja melihat-li¬
hat barangkali diantara journalis¬
ten di Medan jang saja kenal ke¬
betoelan ada di Belawan; saja
pindjam kijker dari teman penoem
pang planter jang habis verlof da
ri Bandoeng
„Wat gezien?"
„Ja, een lieve damel
„Jang mana?
„Jang disebelah grobak depan
pintoe hanggar dan sebelah ki¬
rinja ada doea anak.
„Hsss, dia saja poenja istri"
kata itoe planter, „jang doea la¬
innja saja poenja soedara. Nak
itoe anak-anak saja.
O, pardon!
Istri jang pakai kebaja merah
naik ke kapal dan...... liwati sa¬
ja. la papak toean Soekandar, op¬
zichter B.P.M. di Siantar, ia poe¬
nja adik. Ini istri adalah njonja
nja Mr. Moh. Joesoef. Ada lain
istri lagi datang hampir laat. „Bo¬
leh djadi ini zus Agatha, saja
poenja ipar".
Ini istri lantas naik ke kapal de
ngan tabah. Di dek klas 1 dja¬
lan teroes meskipoen saja ada di
sitoe. Papak lain orang. Belaka
ngan diperkenalkan ternjata njo¬
nja Dr. Pirngadi, pemoeka perge¬
rakan di Medan!
Sebaliknja dari Soerabaja, di
Medan masih banjak taxi besar¬
besar. Ini keada'an sama sadja
dengan di Betawi, tjoema dima¬
na Soerabaja dan Medan kenda¬
ra'an Amko dan Demmo masih la¬
koe, di Betawi soedah tidak ada
Saja dapat taxi kebetoelan jang
bagoes, mahal, sebab lain-lainnja
soedah digoenakan lain orang
Saja paling belakang toeroen dari
kapal karena oeroesan sendjata
kapal haroes diserahkan kepada
api jang djikalau dibawak naik
hof-meester selama perdjalanan
Dan membawa sendjata api itoe
djikalau meliwati laoetan haroes
pakai soerat-idzin speciaal. Ini
perloe saja toelis, soepaja dja¬
ngan pikir mentang-mentang soe
dah poenja pas, boleh lantas ba¬
wa sadja meliwati gewest tem¬
pat tinggalnja sendiri
Sebab membawa sendjata api
djadi melambatkan perdjalanan
sedikit. Dan sajapoen tidak - ta¬
hoe apa sebab saja bawa itoe ba¬
rang. Moelai tahoen 1931 saja
poenja revolver dengan 50 bidja¬


pelornja. Sekarang tahoen 1938
dan sesoedah 7 tahoen ini djoem
lah pelor itoe tetap 50 sadja se¬
bab sekalipoen saja beloem per¬
nah goenakan menembak. Toean
Rais dari Djohan Djohor sering
nasehatkan saja haroes sekali-ka
li tjoba goenakan menembak, se¬
bab pada waktoenja djangan-dja
ngan nanti tidak tahoe bagaimana
menggoenakannja.
Saja harap ini keperloean tidak
akan timboel seperti 7 tahoen soe¬
dah berdjalan zonder nampak ke
perloeannja itoe.
Nou, saja naik taxi Buick jang
masih baroe dengan kap terboe¬
ka. Itoe waktoe saja pakai djas
potongan Singapore dan topi-vilt
„Royalty Model" jang di Betawi
beloem mendjadi mode tetapi di
djadahan Inggris soedah sangat
disoeka oranga
Pada saja nampak sepandjang
djalan ada gepoera-kehormatan
eere-poorten) dengan perkata'an
„WELKOM". Roemah-roemah
pinggir djalan kibarkan bedaera
tiga-warna dan perhijasan sana
sini berasing. Bekalakangan ba¬
roe saja insaf bahwa hari kema¬
rennja Zijne Excellentie Gouver
neur Generaal baroe tiba di Me
dan diwaktoe tengah hari
Banjak orang poela dari does
oendoesoen lipinggir djalan dan
beberapa rombongan menoedjoe
ke kota. Belakangan collega dari
„Bintang Batak" kabarnja toelia
waktoe saja laloe dari Belawan ke¬
Medan ada orang-orang jang
djongkok dan sembah (barangka
li orang-orang Djawa jang ba¬
njak di sana diantara mana asal
dari contract-koelies) sebab sang
ka saja salah satoe lid Raad van
Indie termasoek pengantar Toe¬
an Besar. Edeleer Djajadining 
rat sementara itoe tidak merasa
saja wakili
Sebagaimana djoega, masoek
kota Medan dengan sepandjang
djalan maoe atawa tidak memba¬
ja banjak „Welkoms" dengan ge¬
poeranja jang indah, saja ingat
lelakon dalam film „Prins en Be¬
delknastp". Waktoe hari kelahi¬
ran seorang prins jang akan meng¬
gantikan radja, ada lahir djoega
dipetak, goeboek jang rosok, se¬
orang anaknja toekang minta-min¬
ta. Mendengar boenjinja lontjeng
geredja-geredja dan soeara meri
am penghormatan, sang iboe (o¬
rang miskin) itoe kata pada baji
nja: „Anakkoe, anggaplah se¬
moea soeara meriam penghorma
tan dan lontjeng - geredja itoe se¬
bagai penghormatan atas kelah
ranmoe djoega
Dan, waktoe saja doedoek da¬
lam Buick terboeka kapnja mel
hat penghormatan selamat datang
dengan kebesarannja itoe, poen
saja berkata pada diri sendiri:
„Anggaplah semoea penghorma¬
tan ini djoega oentoek kaul
Akan disamboeng.


ames


Heeten 


uishoudelijke politikelen
Barania-C. — BANDoewa.


MA'LOEMAT?
bagi sekalian
langganan - langganan


Baroe terima roepa - roepa model BATIK haloes
Harga - harga paling pantas
Sawitan penganten. 
Toko Maasoem
Pasar Senen 135 Tel. 3227 WI


Lagi.... oeang rakjat dengan pemimpin 


(Mengoerangi kepertjajaan rak¬
jat Indonesia).
Tindakan Centraal - Bestuur
„PARINDRA" terhadap toean
Nadjamoeddin soenggoeh ada
pada tempatnja, sehingga per¬
bangsa kita toeroet mengoeatkan
ini tindakan.
Sebagai damparan jang hebat
poen dapat dilihat dari pers bang
sa lain, sehingga bangsa kita
poen haroes mengakoei dan tidak
bisa menjangkal lagi, kalau se¬
bagian jang agak mendje¬
ngeki"......
Nama kebangsaan „INDONE
SIA" jang kita gembor-gembor¬
kan itoe, soenggoeh rakjat mera¬
sa ketjiwa dan djemoe-djemoe a¬
pabila mendengar hal-hal jang di
perboeat pemimpin-pemimpin i¬
toe. (Mengoerangi kepertjaja¬
an).
Pergerakan bangsa Indonesia
baroe sadja beberapa tahoen sam¬
pai pada sa'at ini, akan tetapi si¬
ring membawa boentoet jang ti¬
dak diinginkan Rakjat seoemoen
nja, sehingga kita bisa seboet se¬
ring perkara oewang sa¬
dja............. sekali lagi perka¬
ra oewang jang manis itoe, begi¬
toe djoega di kalangan dagang
dan lain-lain
Kita tidak bermaksoed akan
*
beb
men
an segala hal jang te¬
ah terdjadi. Akan tetapi sebagai
tjonto jang soedah pernah alami
sendiri:
Beberapa tahoen jang laloe sa¬
ja pernah kerdja serta aandeel
houders dari salah satoe N.V. di
Betawi, kepoepjaai bangsa Indo¬
nesia, pada soeatoe ketika teman
sedjawat saja jang djoega aan¬
deelhouder dari itoe N.V. me¬
negor perboeatan Toean Di¬
recteur dari itoe N.V. jang diang
gapnja meliwati batas, tetapi sa¬
jang seriboe sajang toean Direc
teur tadi boekannja bermaksoed
akan merobah sikapnja malahan
berkata sambil menggemboeng
kan dadanja „IK BEN DE BAA
AAASSS" achirnja si aandeel¬
houder tadi dan selandjoetnja ti¬
dak maoe lagi menegor akan per¬
boeatan toean Directeur tadi, dan
N.V. kepoenjaan Indonesier tadi
poen tidak antara lama LINJAP
DARI DOENIA INI serta me¬
ngorbankan beberapa riboe roe¬
piah oewang rakjat.................
Rakjat Indonesia jang berdjoe
ta-djoeta ini soenggoeh adalah


satoe bangsa jang amat baik-boe¬
di, serta gampang sekali pertja¬
a pada pemimpin - pemimpin
bangsa kita, apabila pemimpin
itoe satoe ambtenaar dan jang
perpengalaman serta berpengeta
hoean tinggi.
Akan tetapi.........? pada wal
toe jang akan datang boekan ti¬
dak moengkin nanti Rakjat In
donesia tidak maoe lagi menaroh
kepertjajaan terhadap pemimpin
pemimpin jang seroepa ini, apala
gi djika pemimpin tadi tjoema bi¬
sa membitjarakan dalam theorie
dan bisa berteriak di podiuma
OH BANGSA INDONESIA
KAPANKAH KAMOE INSAI
DAN SADAR.........?
Dengan sendirinja Rakjat tadi
bersenjoem sambil bertjermin pa¬
da pemimpin jang soedah laloe,
dan tidak akan menghargakan la
gi pada pemimpin-pemimpin jang
joema bisa doedoe dalam auto
sedan dan tinggal di roemah ge¬
dong jang dihiasi dengan segala
serba rapih!
Pemimpin bangsa kita pada
waktoe jang akan datang haroes
bersikap lain ! sehingga Rakjat
Kromo tadi tidak segan masoek
diroemah pemimpin-pemimpin ta¬
di, apalagi djika ada oeroesan jg
bertali pemeriksaan hal keoe¬
wangan. Dan boektikanlah
pada Rakjat bahwa toean-toean
poen sanggoep hidoep sepert
Kromo itoe, dan ridla menerima
sebagai tamoe apalagi hendak
beroeroesan hal oewang.
Kalau saja boleh seboet seba¬
jai tjonto, di Bandoeng ada be¬
berapa perkoempoelan bangsa ki¬
ta jang dioesahakan oleh toean
toean jang sederhana sadja, dan
tidak jang berpengetahoean ting
gi, diantaranja seperti „Himpoe¬
man-Soedara, hampir mempoe¬
njai kekajaan 1 millioen roepiah
dan soedah berdjalan koerang le¬
bih 20 tahoen dengan selamat
dan sentausa
Apakah pemimpin - pemimpin
bangsa kita jang berpengetahoe
an tinggi itoe tidak merasa ma¬
loe dan segan memandang ke¬
djoeroesan ini.........?
Harapan kita
Hidoepkanlah kepertjajaan i
toe, oentoek kepentingan dan ke¬
madjoean Rakjat Indonesia oen¬
toek kita bersama !
ERIS.


Kabaran


MEMBENARKAN KESALA
HAN.
Dalam artikel „Goetji Parin¬
dra Meletoes, ada kesalahan
zet jang perloe dibenarkan. Per¬
kataan tai dan Parinra, se¬
haroesnja dibatja tadi dan Pa¬
rindra
TIDAK TERBIT.
Berhoeboeng dengn penerbitan
„Penoentoen" tidak lagi dimoen
doer-madjoekan, maka pada hari
Saptoe tanggal 30 ini boelan ti¬
dak diterbitkan, apapoela kena
pada hari jang dimoeliakan, ja¬
itoe hari lahirnja J.M.M. Poetera
Juliana
Dengan ini, harap pembatja
dan adverteerders mendjadi ta¬
hoe.
HARAP BERSABAR.
Pada sekalian pembantoe jang
tidak nampak toelisannja dalam
ini nummer, harap bersabar, se¬
bab kekoerangan tempat. Sabar¬
lah.
TJITA-TJITA JANG SOETJI
Ditanggoeng dapat samboe
tan baik.
Hasil dari pertemoean pertama
dari Journalisten Indonesier, Ti¬
onghoa dan Arab di Restauran
Mataram, jang gambarnja nam¬
bak dilain bagian, ada diniati soe¬
baja diwaktoe jang ditentoekan
akan diadakan satoe pertandi¬
ngan voetbal besar, jang mana
didalam waktoe pauze diadakan
poela extra pertandingan dar
ournalisten Indonesier contra
Journalisten Tionghoa di Betawi
ini, jang kaoem iboe mendjadi ha¬
kim pemisahnja.
Pertandingan besar ini, akan
diatoer dengan rapih, jang ke¬
moedian akan disiarkan dengan
lengkap.
Hasil
dari ini pertandingan
50% didermakan kepada Fonds¬
Amal-Tiongkok, dan selainnja
akan dibagikan kepada „Jang
Seng Ie", „Roekoen Isteri", „Roe¬
mah Piatoe Moeslimin" dan „Ha¬
ti Soetji"
Disinilah nanti orang bisa sak
sikan betapa hebatnja bertandi¬
ngan bola, jang spelersnja terdi¬
ri dari, Journalisten Indonesia
contra Tionghoa
Djaga baik-baik hari tanggal
pertandingan hebat ini.
OURNALIST DARI KALI¬
MANTAN.
Toean A. A. Hamidhan
Hoofdred, dagblad „Soea
ra Kalimantan"
Pada tanggal 20 ini boelan kan
toor kita dikoendjoengi oleh toe¬
an A.A. Hamidhan, Hoofdredac
teur „Soeara Kalimantan", jang
kebetoelan sedang bertamasja ke¬
Java ini sesoedah habis mengoen
djoengi Congres Perdi di Ban¬
doeng
Boekan sedikit kita memper¬
poenakan waktoe mempertjakap
kan segala matjam hal ini itoe, te¬
roetama jang mengenai Kaliman
jan, sehingga kita merasa poeas.
Poen beliau djoega banjak men¬
dengar keterangan dari kita ten¬
tang kedjadian jang terdjadi se¬
perti di Betawi ini.
Kita girang, melihat collega i¬
ni berada didalam sehat wal'afi¬
at, sebagai djoeroemoedi „Soea¬
ra Kalimantan", jang hanja sa¬
toe-satoenja dagblad kepoenjaan
poetera Kalimantan di Bandjer¬
masin.
Djika kita memerhatikan toel
an-toelisan beliau diwaktoe jg
soedah-soedah, memang tadjam
soedah tentoe soerat kabar ditjin
tai dan dipelihara oleh poetera¬
poeteri Kalimantan dengan setia
Toean inilah poetera Kaliman
tan jang pertama kalinja mener¬
djoen dirinja kedoenia Journalis
tiek, dan kena jang kedoea naik
mesin terbang Knilm dari Ban¬
djarmasin - Soerabaja v.va
MENGHOEKOEM TEMAN
SEDJAWAT
Doenia ini memang roe¬
mah gila
Doenia ini betoel-betoel roe¬
mah gila, sebab ini hari orang ber
teman, besok bisa djadi lawan
jang hebat. Ini hari djadi tang¬
long masjarakat, besok loesanja
djadi sampah masjarakat.
Toean Sardjan jang doeloenja
secretaris Gedelegeerden doe¬
doek disamping Parada, tetap
sekarang toean Sardjan djadi se¬
cretaris Perdi Tjabang Djakarta
toeroet menghoekoem teman se¬
djawatnja Parada
Toean Sanoesi Pane dengan
Kebangoenannja, sekarang hen¬
dak ditelandjangi boelat-boelat


ABIS KERDJA BERAT DAN BADAN BRASA TJAPE
LEKAS MINOEM:
DJAMOE KOEAT ITJAP LAMPOEI,
BADAN MENDJADI SEGER KOMBALI
dan BIKIN TERANG PIKIRAN
Per pak 5 Cent, 10 pak tjoema 45 cent.
Bisa dapet beli pada
Djamoehandel & Industrie TJAPLAMPOE
Batavia-Centrum
Bandoeng:
Tjikoedapateuh 233F, Sawahbesar No 2N
Tel. WI. 5563
Telefoon 1034. (Depan TJONG & CO


1699


S


PADAN


oleh Parada, sehingga rahasia be¬
drijf dibikin studie, apa itoe Ke¬
bangoenan, aan apapoela itoe toe¬
an Sanoesi Pane dalam Keba¬
ngoenan
Sehingga Conventie Journalis
tiek jang dikoeatkan oleh Cong
res Perdi soedah ditoebroek sede¬
mikian roepa, habis berantakan
Pantas kalau ada orang kata
Jang bikin atoeran itoe orang, jg.
melanggarnja djoega orang
Pantas poela Chronos bilang:
djangan terlaloe gembira, nanti
bisa djadi sedih sengsara. Orang
Keloejoeran Bandoeng boleh pe¬
gang tasbih
Kita enak berdiri diloear pagar
Perdi toekang djaga, siapa jang
roepanja nakal, ditanggoeng dat
pat pentoeng.....................
Toean Bratanata bikin SE¬
ROEAN kepada segenap Perdi¬
anen sambil berteriak djangan ru
boet, djangan berselisih enz....
Kalau doenia Perdi damai, a¬
man, sentosa, baroe kita masoek
......... Perdi
Memang soekar mengoeroek¬
mengadjar Ratoe Doenia ini.
Humanisme dan indivi¬
dualisme
(Oleh Medewerker)
Seboetan humanisme asalnja
dari perkataan „homo. Dan ho¬
mo artinja manoesia. Humanis¬
me adalah aliran filsafat atau pe¬
mandangan hidoep jang menem¬
patkan manoesia di tengah-te
ngahnja. Sebagai poesat dasar
pendiriannja dikemoekakan „ho¬
mo atau manoesia dengan sega¬
la sifat-sifatnja kemanoesiaan.
Pada waktoe pengetahoean a¬
tau, ilmoe alam (natuur weten¬
schap) sedang berkembang sedi¬
kit sekali kemanoesiaan itoe diper¬
batikan, bahkan atjap kali diloe¬
bakan sama sekali. Istimewa pa
da waktoe techniek sedang ma¬
djoe semadjoe-madjoenja. Keti¬
ka „stroom" dan „kekoeatan e¬
ectris" dipergoenakan pertama
kalinja setengah orang seolah-o¬
lah berpendapatan, bahwa rasi¬
alam dan penghidoepan soedah
diketahoeinja.
Hatsil techniek, boeah dari il¬
moe alam dirasa dimana-mana.
Semoeanja itoe didapat, dengan
penjelidikan pikiran dan otak se¬
mata-mata. Sebab itoe arti „inte¬
lect" atau pikiran tadjam men¬
djadi dilebih-lebihkan. Overschat
ting van het intellectualisme. 
Sifat manoesia diloepakan dan
tidak diperhatikannja.
Lambat laoen manoesia moelai
sedar kembali akan sifat-sifatnja
Mereka tidak merasa poeas lagi
dengan mengemoekakan otak se¬
ta pikiran sadja. Intellectualisme


semata-mata tidak lagi memenoe¬
hi keinginan mereka. Maka tim¬
boellah aliran jang djoega me¬
mandang manoesia dengan sega¬
la sifat-sifatnja. Sebab alam dan
penghidoepan tida bisa dimengen
ti dengan „intellect" sadja. Rasa
dan lain-lain sifat kemanoesiaan
djoega berpengaroeh besar dalan
penghidoepan. Karena itoe maka
sebagai reactie dari aliran jan
tjoema memandang „intellect
dan „pengetahoean lahirlah bu¬
manisme jang memoesatkan ma¬
noesia dengan sifat-sifatnja di t
ngah-tengah alam.
Disebabkan oleh humanisme a
tau pemandangan hidoep jang
memoesatkan manoesia itoe ma¬
ka manoesia mendjadi insjaf atas
dirinja. Mereka mendjadi sedar
atau insjaf atas penghidoepan di
rinja sendiri
Didalam hidoep alam ini sebe¬
harnja jang penting ja'lah „indi¬
vidu atau diri manoesia masing
masing, begitoelah pendapatan
mereka
Maka sebagai akibat dari hu¬
manisme, lahirlah aliran individu
alisme
Awas!..............
Parada maoe mengado
dombakan „Soeara Oe
moem" contna „Kebangoe
nan"
Menoeroet „conventie journa¬
listiek katanja bedrijf dari sesoe¬
atoe harian tidak boleh dibawa¬
bawa. Tetapi sekarang terboekt
lagi betapa sifat dan tabiat penge¬
moedi „Tjaja Timoer". la send
ri jang paling banjak melanggan
conventie atau adat kesopanan
ournalistiek.
Maoe dibiarkan sadjakah ini
***
Jang mendorong Parada me¬
noelis artikel berkolom-kolom ten¬
tang „dagblad-studie sebenar
nja tidak lain karena „mendong
kol" terhadap toean Sanoesi Pa¬
ne. Apa sebab vice-voorzitter dan
commissaris H.B. Perdi serta la¬
in-lain anggauta Perdi tidak me¬
nerima sadja itoe resolutie jang
dibikin oleh S. de Heer.
Siapa pertjaja bahwa toelisan
toelisan dari Parada timboel dari
hati soetji bersih.......... ia mimp
di siang hari.
***
Saja mendengar bahwa pihak
„Kebangoenan dan „Soeara Oe¬
moem" dan begitoe poela dari
Perdi akan meneroeskan aksi
embersihan dan persatoean pers
Indonesia. Besar ketjil hendak
tja bersatoe!
S. Pr.


Netjis en moerah diperobattin
Toean dan Njonja poenja roemah
oleh Toko
DE FIETS
Hoofdkantoor: Molenvliet Oost 62—63 Telefoon 1129 Bt
Roepa-roepa Meubel, Lontjeng Younghans, Horloge, Tem¬ 
pat tidoer, Speda Raleigh, British Empire, Defiesi d. I. I
Komfoor gas-minjak tanak peranti masak merk Haller, Lam¬
pake minjak tanah merk „Kronos"
poe gantoeng
Penjitjilan boleh berdamai
Filialen:
Parapatan Menteng 28 Batavia - C. Telefoon 1900 WI. 
Tandjong Priok-Zuiderboorw. 111


Toekar toean poenja
Buiten Antenne dengan
Compact Antenne ! ! !
Pendapatan Amerika
jang paling baroe.
Tida perloe pake tiang
Tida perloe pake Blik
2
semafleider. 
Tida
slempang di sam¬
ber gledek. 
Tapi tjoema lebi baek
ontvangstnja dan me¬
ngoerangin ganggoean
storing sampe 65 pCt.


Harganja tjoema


14.50


TO RADIATOR OR WATER TEE


Imp: satoe-satoenja


Hidanaan


Djawaban setjara
doesoen?
Betoel-betoel tidak memoe¬
askan...........
Dengan berdirinja fabriek se¬
batoe „Bata" di Indonesia ini
maka beberapa toekang sepatoe
Indonesier dan Tionghoa meng¬
rimkan soerat keberatan kepada
Directeur Econ. Zaken, maksoed
nja soepaja pendirian fabriek se¬
patoe „Bata itoe djangan dibe¬
rikan idzin, sebab satoe sainga
jang mematikan pekerdjaan toe¬
kang sepatoe jang soedah ada
Tetapi apa djawab Econom
sche Zaken ?
Dengan lemah-lemboet da
soeara jang merdoe, segala kebe¬
ratan itoe didjawabnja sebag
terseboet.
„Fabriek sepatoe „Bata ha
nja membikin sepatoe karet s
dja, kemoedian hari baroe sepa¬
toe koelit. Dan itoe sepatoe jan
dibikin oleh fabriek „Bata, ke
lah kwaliteitnja dengan bikina
Indonesia dan Tionghoa. Harga
sepatoe „Bata" moerah, perla
boeat keperloean Indonesia jan
sekarang beloem pakai sepato
Sama sekali tidak menjaingi se¬
batoe bikinan tangan.
Nanti, kata Directeur van E
con. Zaken dengan mondelin
dalam penoetoep djawaban ito
akan diambil atoeran jang perla
bila terboekti peroesahaan sepa
toe ketjil-ketjil, dapat kesoes
han, baik karena import, ata
poen karena pembikinan fabrie
„Bata".
***
Sekian djawaban itoe Directe
Econ. Zaken jang kita ringka
kan
Disini kedengaran kata-k
jang manis, menjedapk
koeping toekang-toekang se¬
toe.
Bikinan „Bata", kalah
iteitnja, harganja moerah,
oe oentoek bangsa Indonesi
beloem pakai sepatoe
Siapa bilang bikinan
Sin kalah dengan bikinan
ngar bangsa Indonesia san
ngan? Beloem pernah kita
memadjoekan permohonan Kepa¬
da jang berwadjib, disebabkan
perloe memakai sepatoe
Roepa-roepanja Econ. Zaken
memberi kesempatan kepa¬
da „Bata", dioempamakan seo¬
rang tamoe, dipersilahkan moela
moela doedoek diloear roemah,
Kemoedian keserambi moeka. Ka¬
mar tengah, berachir teroes ma¬
soek doedoek didapoer, sehingga
toean roemah boleh golong ti
kan
Toekang sepatoe bangsa Ti¬
onghoa boleh poelang tong¬
san, dan bangsa Indonesier be¬
leh pergi ketengah hoe
tan
Apa ini idzinan kepada fa¬
briek sepatoe „Bata menolong
kepada toekang sepatoe disini,
dan menolong bangsa Indonesia
soepaja semoea pakai sepatoe?
Orang boleh fikir: menoe
longkah atau memotong
Economische Zaken boleh toe¬
toep koeping, kalau ada orang
ang mengatakan: „Slama ada a¬
toeran ini dan itoe dari Econ¬
Zaken, kaoem pedagangan Inlan
der pada gelagapan; hanja
orang di Kali Besar sadja boleh
teroes isap lisong dan go¬
jang loetoet
Inilah tepat peribahasa Mela¬
joe mengatakan: „Beroek dirim¬
ba disoesoekan, anak dipangkoe
dilepaskan". Ehem, ehem!
Mentjegah, lebih baik da
r.
pada mengobat
Doel, njanji ys-lilin geu¬
ning Doel !!
LADI.


Sate Kambing enz...........
Parma alias Noy
Kramatplein No. 8 — Batavia-C.
Tempat bersih
Lajanan tjepat
Ditanggoeng lezat
Djangan pertjaja sebeloemnja
menjaksikan. Toean-toean jang
ternama di kota Betawi ke¬
banjakan mendjadi langganan ki¬
ta.
Sanggoep oeroes pesta makan
masakan kambing di roemah toe¬
an. Boleh berdamai
Eigenaar
Parma alias Nog


Djika Njonja-njonja dan Toean
toean maoe dahar Mie goreng jg
enak dan boeboer ajam jang goe¬
rie datang belandjalah pada:


Firma
R
Lim Tjoei
Keng
Batavia - G.
Bandoeng
Soekaboemi


VAROENG
ABDOERRACHIN
Passar Tanah-Abang — Bat.-


Bioedjoeng garis


Politie perempoean
Lebih baik diadakan banjak
banjak................
Ada tersiar kabar jang kena
koeping Dr. jaitoe fihak pemerin
tah ada kandoeng niatan menga¬
dakan politie ferempoean oentoek
membantoe pekerdjaan fi¬
hak Justitie tentang membantras
perdagangan perempoean dan a
nak-anak.
Dalam hal ini diminta timba¬
ngan dari Perkoempoelan Pem
bantras Perdagangan Perempoe
an dan Anak-anak di Djokja
Dr. tjoema oetjapkan bagoes
bagoes dan manggoet-manggoet.
Membantras perdagangan fe¬
rempoean atau boenga ber¬
djiwa, boekan main soelitnja
Ma'loem tidak dapat dibantra¬
atau dikalahkan dengan pedang
dan senapan, meriam dan gas be¬
ratjoen atau bom bedé
Djalan litjin dan haloes baga
boenga berdjiwa itoe masih ada
1001 djalan meskipoen zeden-po¬
litie soedah bekerdja loear biasa
actiefnja.
Boenga berdjiwa ini, dianggap
oleh doenia sopan mengotor
pergaoelan hidoep, tapi boekan
sedikit orang jang sopan-sopan
masih dojain mengotorkan dir
nja masoek menjelam doenia ko¬
tor ini, foeili !
***
Menoeroet mimpi Dr. boekan
sedikit adres-adres boenga berdji¬
wa ini mendjadi pengisi notes po¬
litie.
Tetapi afa akal, apa jang hen
dak diperboeat?
Menoeroet atoeran jang soe¬
dah ada dan dalam prakteknja,
boenga berdjiwa itoe hanja di¬
tangkapi, kemoedian dihoekoem.
Sesoedah dihoekoem, diapa
kan lagi? Dia dikeloearkan
dan tentoe memboeka waroeng
kembali, moendar-mandir kesana
sini mendjalankan dienst sepert
biasa.
Ditangkap lagi? Kemoedian de
hoekoem poela, tetapi sesoedah
itoe bagaimana? Apa ertinja ker¬
dja kita itoe jang hendak mem¬
bersihkan pergaoelan oemoem
Masih banjak lagi 1001 matjam
pertanjaan.
Achir kesoedahannja disebab¬
kan selaloe ditangkap — dihoe¬
koem — dilepaskan, itoe boenga
berdjiwa lari masoek ke kam¬
poeng, menganggoe keamanan
Nonja-Nonja dikampoengan, de
ngan memegang doea rol pen¬
ting dalam penghidoepannja.
Waktoe siang hari itoe boe¬
nga berdjiwa pakai keroedoeng
ditangan pegang tasbih, mem¬
perlihatkan diri, sebagai Nonja¬
Nonja baik-baik — isteri orang
beriman. Maar...... bila malan
hari, itoe boenga berdjiwa ber¬
dandan apik-apik (rapih) ber¬
badjoe dan berselen
dang es lilin......... moedar¬
mandir mendjalankan rol jang t
dak baik
Kota mendjadi bersih, tetapi
kampong mendjadi goedang
kotor. Soedah tentoe Nonja-No¬
nja dikampong merasa teraniaja
tidak aman, penoeh dengan
1001 matjam ketakoetan, ta¬
koet soeaminja dirampok dan ma¬
bok mentjioem baoe boenga ber¬
djiwa.............
terpaksa tambah
kerdja mendjaga soeami berhati
hati kalau-kalau hilang direboet
boenga berdjiwa.
Kalau hendak memerangi boe¬
nga berdjiwa, ambillah djalan jg
lebih radicaal, ditangkap, di
hoekoem, goendoel ramboetnja
sampai litjin, soeroeh bertjelana
teroes tjeboerkan kekali.........
Adakan banjak-banjak po¬
litie perempoean jang tegoeh i¬
mannja oentoek menangkap
boenga berdjiwa, jang sanggoep
dan tdak mempan bila dipikat
dan diboedjoek oleh orang jang
boengas dan banjak foeloes, ta¬
han dioedji tidak akan gen¬
tar apalagi tergoda bila berha¬
dapan dengan.........
DR. POESANG
Sedia
ABONNEMENTSKAART
Coiffeur HAPPY
Molenvliet West No. 110A
Batavia-C.
7
NNEN
SOE
—Luxe Staalbuis fabriek-
Soey Tjiang & Co.
Pintoe Besar 81-83 — Batavia
Telefoon No. 175 — BVTAVIA


Angkoeh dan tinggi hati


Oleh: N. Nj. W


Diantara sifat-sifat kita ma¬
sing-masing, banjak sekali terda¬
pat jang dengan tidak kita keta¬
hoei dan ta kita insjaf, jang ma¬
na boleh memboeroekkan nama
kita dan boleh poela menjisihkan
diri kita dari pergaoelan masjara
kat hidoep dan sifat-sifat itoe te¬
lah menjelinap diantara toeboeh
kita dan......... setengahnja telah
mendjadi darah daging......... se
hingga sedikit sekali harapan a¬
kan dapat memboeangkannja a¬
taupoen memperbaikinja.
Setengahnja diantara sifat-si¬
fat itoe, termasoek djoega: sifat
„angkoeh dan tinggi hati", sifat
jang banjak terdapat diantara k
ta dan banjak kelihatan dalam
pergaoelan sesama kita
Apa artinja dan jang bagaima
na jang diseboetkan sifat „ang
koeh" dan djoega sifat „tingg
hati" itoe ta' dapat tidak dianta
ra para pembatja jang arifin, te¬
lah sama dapat mema'loeminja
dan tentoe atjapkali djoega ber¬
soea dan bergaoel dengan kena¬
lan jang bersifat demikian itoe
boekan? Setidak-tidaknja meli¬
hat dan memperhatikan tentoe a¬
da djoega.
Manakah jang lebih baik, kita
pakaikan sifat-sifat jang kita se¬
boetkan diatas, daripada kita ha¬
poeskan dan kita lemparkan dja¬
oeh-djaoeh dari diri kita, sebe¬
loem sifat-sifat itoe melekat pa¬
da kita, jang mana kelak......
dapat mempengaroehi kita??
Pada pendapat dan pikiran pe¬
noelis dan tentoe banjak djoega
diantara sidang pembatja jang
accoord dan berpendapatan, agan
sifat-sifat jang demikian kita boe¬
jangkan djaoeh-djaoeh dari ba¬
dan djasmani kita, karena kita te
lah sama ma'loem akan keboeroe
kannja, bila kita bersahabat ka¬
rib dengan dia
Kebaikannja ta' ada, ta' lain
keboeroekannja jang penoeh boe
at menjoesahkan dan mengharoe
pikiran kita semata-mata.
Bila kita pikirkan dengan hati
jang tenang lebih djaoeh, kita se¬
lidiki lebih dalam tentang hal i¬
toe, dengan pikiran jang bersih
soetji, jang djaoeh dari asoetan
iblis......... apakah sebab dan ka¬
renanja, menjebabkan kita berla
koe „angkoeh", berlakoe „tingg
hati" kepada sesama kita, sesa¬


ma hamba Allah, sesama mach¬
loek jang hina dina diatas doenia
jang fana ini??
Karena kekajaan, disebabkan
ilmoe pengetahoean jang banjak
hartawan, roepawan dan perka¬
sa? Menjebabkan kita angkoeh,
sombong, membanggakan dir
dan tinggi hati???
Boekankah kita, boleh dikata
semoea telah ma'loem dan insjaf
bahasa kekajaan, kepandaian
hartawan dan bangsawan, bag
kita ta' lain pakaian pindjaman
dan sebagai topeng, pakaian dia¬
ras doenia ini? Telah banjak djoe
ga tjontoh teladan jang telah ter¬
djadi, jang sering kita lihat, agar
kita insjaf seinsjaf-insjafnja. Han
tawan jang djadi fakir miskin, ga¬
gah roepawan jang mendjadi me¬
rana, dan sebagainja, soepaja ki¬
ta dapat mengambil kiasan bagi
diri kita, dan keadaan kita, soe¬
paja kita dapat menimbang, da¬
pat mengoekoer tegak doedoek
kita didalam pergaoelan hidoep
hidoep jang senantiasa dilingkoe
ngi oleh moeslihat kebaikan dan
kedjahatan
Meroegikankah bagi diri kita
atau membahajakan, djika kita
berlakoe tidak „angkoeh" epa¬
da awan-kawan kita jang akan
bergaoel dengan ita? Hinakah
bila kita senantiasa berlakoe ti¬
dak poela „tinggi hati" kepada
mereka jang pangkatnja atau se¬
gala-galanja lebih rendah dari ki¬
ta? Tentoe, tidak
Bahkan, itoelah jang disoekai
orang, apalagi didalam segala
pergaoelan, djika kita' ta' sedi¬
kit djoega berlakoe angkoeh dan
sombong kepada sesama kita
Lebih membaikkan bagi kita
bila kita djaoehkan segala sifat¬
sifat jang demikian dari diri kita,
sehingga dapat boeat menjenang
kan hati dalam segala pergaoe¬
lan dan membanjakkan sahabat
kenalan jang menjoekai kita da¬
ri membentji kita
Seberapa dapat kita oesahakan
boeangkanlah sifat-sifat jang boe¬
roek itoe! Sifat-sifat jang menj
sihkan kita, sifat-sifat jang akan
djadi tjatjian sahabat kenalan ke¬
pada kita
Sekianlah dahoeloe kita oetjap
kan, tentang hal dan keboeroe¬
kan sifat-sifat jang sebaik-baik¬
nja kita hindahkan! (L.D.).


WILT U leren typen?
Ga naar


METROPOLITAN
TYP CURSUS
Pasar Baroe (Shoolweg Noord 10)


SS


„ALHAMBRA" -
BIOSCOOP
Ini malam dan malam berikoetnja
DICK POWELL dan
JOAN BLONDELL.
dalam „Gold Diggers of 1937
satoe film jang soedah ditoenggoe
lama.
—
25
26 April
VANISSA jang ditanggoeng me¬
njenangkan.
27 —
28 April
„DRACULA'S DAUGTER"
29 April — 1 Mei
„SWING TIME
moea film jang kita seboetkan di
Tjatat tanggal dari mainnja se¬
tentoe menjesal
atas, kalau tidak


7
S


Adres jang terkenal:


BANDOENGSCHE KLEER
MAKER.


M. D. Sawad


Kramatplein No. 43—Batavia-C.


NAAR MAAT


 


Bikinlah pakean toean menoeroet
model baroe. Potongan netjes,
doedoeknja bagoes dan enak di¬
pakainja.


RAPI PEKERDJAANNJA 


Boekh. Nasoetion


Kramatplein
letter P.O.
—


Pasar Merah
Batavia-Centrum


Selamanja sedia 2de Handsch
boekoe-boekoe sekolah, Romans,
Anak-anak, peladjaran dan Tijd¬
schriften.
Speciaal moerah.
Coiffeur Populair
Sawah Besar No. 4c. —
Bat.-C.
Salah satoe Coiffeur di Bata¬
via-Centrum jang soedah terke¬
nal dan berlangganan lama
Pekerdjaan memoeaskan de¬
ngan tarief jang pantas.
Goenting ramboet......... f 0.25.
Tjatat ini adres


Hofel Soerabaia (Osman Hotel
Senen 44 telp. No, 2105 Weltevreden — Batavia-Centrum, 
Inilah satoe-satoenja Hotel Indonesia jang terbesar dan ter¬
masjhoer didalam kota Betawi
Letaknja dimoeka djalan tram, dan berdekatan dengan sta¬
tion Weltevreden 
Menerima tetamoe segala bangsa djoega tetamoe boelanan
dengan harga pantas.
Perkara tarief boleh berdami. Tempat bersih dan rawatan 
memoeaskan.
dengan hormat
Menoenggoe
De Directie


Bisa dapat beli diantero tempat,
pada Hoofd-depot
dan
SOUW HAN JAM
G. Djati-Baroe 61 Tanah Abang
Batavia-Centrum.
DI BOGOR! Menginaplah di
HOTEL „MERDIKA
(pembajaran lebih doeloe)
LAON
KAWOENG JANG
TERPILIH
Tjoema bisa dapat di :
TOKO TEMBAKC


Joeswo


Kramat plein 12
Senen
BATAVIA-CENTRUM.


Prosit & Smakelijk
Adalah doea perkataan dida¬
lam bathin jang hanja dapat ter¬
lahir dalam roeangan Nos. 40/2
di KRAMATPLEIN
BAT-C.
atau di:
„PADANGSCHE BUFFET"
Rasa: Lezat 6 Segar!
Harga: Boleh bandingkan.


Bouwann. & Kunst
JAVA
—
granietwerkerij
Petamboeran No. 132E
Tel. Palmerah v.l. No. 5
BATAVIA-CENTRUM
Atelier voor graftomben, Bong¬
pay, Grafsteen, naamborden, ki¬
djing, maesan, het leggen van
marmervloeren enz.


Djaman modern, Djaman kemadjoean.
.
Djangan liwatkan ini tempo¬
Njonja-njonja dan toean-toean koendjoengilah adres kita,
jang soedah terkenal lama
Ditanggoeng menjenangken.
Menoenggoe dengan hormat
„TOKO CENTRAAL
Handel in Manufacturen 
—:
Senen No. 177
Batavia-C.


Hallo! — Jaas.
Dimana ada perabot roemah (meubel) jang bagoes dan koe¬
tapi jang moerah harganja:
at
Cooo, ja. Toean-toean boleh koendjoengi, jaitoe:
Rapid-rijwiel
Toko TAMBOENAN
Radio
Petjenonganweg 50 - Batavia-C. Beden enz.
En disitoelah boleh dapat barang-barang seperti Toean poe¬
nja maksoed. Djoega meringankan pembajaran dengan djalan
menitjil (huurkoop)
Barang pesanan dikirim di loear Kota, tapi lebih doeloe ki¬
rim wang 50 pCt, dari harga barang.


HOTEL EN PENSIOEN
HINO MARU
Prins Hendrikstraat No. 11 Telefoon No. 66—Medan
Satoe satoenja hotel pensioen jang bersih
Sedang tarief ditanggoeng menjenangkan
9


Regen - Hasiboean
Peladjaran boeat A.M.S., H.B.S.
dan H.I.S. djoega menjediakan
Romans ontspanningslectuur en
Letterkunde
Toean-toean dan Njonja-njo
nja belandjalah dan kirim boekoe
apa jang perloe, selamanja kita
ada bersedia harga paling rendah
lain-lain Boekhandel.
dari
Menoenggoe dengan horma
Adres:
Tweedehandsch-Boekhande
REGEN - HASIBOEAN
Kramatplein No. 10 dan 16
BATAVIA- CENTRUM.


Drogisterij
„THERAPIE"
— Tel. 5494 W
Kramatplein 3L
Sedia
Obat-obat (medicijn
(Loco)
Sebangsa patent.


ROEMAH MAKAN HINDIA
DAN „HOTEL MALABAR"
Molenvliet Oost No. 48-49 Bt-C
Satoe-satoenja roemah makan
dan tempat penginapan jang ber¬
sih dan menjenangkan, letaknja
ditengah-tengah kota
Boeat segala toean-toean ka¬
oem dagang, ada meringankan se¬
gala ongkos-ongkos
DE EIGENAAR
DE HOOR
MARMERWEKERI
Petamboeran 132; Telf. 5412 W
t/o Europeesche Begraaf Plaats
BATAVIA-CENTRUM
Atelier voor Graftomben. Bong
Pay, Grafsteen, Naamborden
Kunst-Graniet, Tegels, het leg¬ 
gen van marmervloeren
Coulant
Vlug —
Goedkoop
Uitvoeren.
Ontwerpen
en


oer


BELAA
Tjap IKAN MAS


sanget beroentoeng! Hoe dan
bakoe lahir ke¬
anaknja jan
Zaman
sebab wakt
de
alto bersalin, iboenia
minoem singgoen
dkan itoe, goena mendjadje
n tete djadi kentel dan bier.
tambah napsoe makan tolak
angin djahat, menjegah banja
mengloearken dalah, badan
koewat awet moeda, dan tom¬
bah tjonja terang, orang islan
oleh minoem sebab terbikenja
lane Djenoom. Se¬
ndjangan goena
tambah darah, ditjampoen denge
akan2 jang bagoes jaedahna
oeang ano
bisa b
dangk
darah kotor, dan doe ka¬
oenja ano
en branak tja
toes da
dkan kas djadi.
bahan jang terseboet di ata
enggoehnja tich
zat
oich obak kato,
dolog.
tida benboekti wang kombat


perhatikan djikaloek boli
Iinggoen tjonnja kan ka¬


1 botol besar
R2.50
½ botol 
F1.30


BEL ½ DOZION
ONGKOB REMBDURS VRIJ


Hoofddepot ROEMAH OBAT TAY AN
HOO
TANAH LAPANG NSIO TELF:1620 BATAVIA
HARGA PER BOTOL ........ BESAR f 2.50 KETJIL............. f 1.30
Pesanan dari loear kota dikirim rembours djikalau pesan lebih setengah dozijn dikirim oewangnja
doeloean, ONGKOS KIRIM VRIJ
AGENT-AGENT: Di Bandoeng: Djin Sen Tong, Djie Thian Ho dan Eng Seng Tjan. Che¬
ribon Thian Ho Tong. Djokja: Tek An Tong, Eng Gwan Hoo. Magelang: Thaij An Hoo. Mr. Cor¬
nelis: Sam San Yok Pong. Lahat: Tjee Tong. Pekalongan: Tjee An Hoo. Semarang: Eng Thaij Ho
Ngo Hok Tong. Solo: Eng Thaij Hoo. Pasar Senen: Thaij Hoo Tjoen. Soekaboemi: Po Tjoe¬
Tong. Tasikmalaja: Ek Goan Tong. Telok Betong: Thaij Seng Ho. Soerabaja: Ie Djin San, In
Kim Tje dan roemah Obat Tjee Min. Tanah Abang: Soe Tjiang. Poerwokerto: Eng Tjoen Ho
Tandjoeng Pandan: Tje An Tong. Serang: Wee Leng Tong. Palembang: Thian Eng Tong 
Djember: Eng Ho. Krawang: Ho Ban Njan. Pangkal Pinang: Thi Seng Tong. Palembang: Lau
Djin Seng. Kroeë: Ek Hin. Kediri: Tn Tong. Garoet: Heng Tong Hong, Thian Jam Soei. Makas
sar: Eng Thaij Ho. Djokja: Thaij An Tjan. Tandjoeng Pandan: Djoe Bie¬


SABOEN
AVANGI


POO


Sama sekali


Tentoe orang tida heran lagi, bahwa diseloeroeh doenia saboen wangi Lux paling disoekai. Bermiljoen¬
miljoen orang perempoean mengetahoei, bahwa saboen wangi Lux paling sampoerna oentoek merawa
mereka poenja koelit. Saboen wangi Lux dibikin dengan memakai zat-zat (bahan-bahan) taneman jang
terpilih baik sekali dan maka itoe saboen wangi Lux berfaedah betoel oentoek merawat koelit jang paling
lemboet dan lagi haroemnja sedap sekali. Saban-saban potong saboen wangi Lux memboektiken kebisaännja
satoe peroesaän besar didalem doenia jang mempoenjai lebih dari 50 tahoen pengalaman oentoek membikin
saboen dan memboektiken djoega kehasilannja jang sampoerna dari techniek modern. Sesoeatoe orang
jang pakai saboen wangi Lux menghargai kebaikan-kebaikannja jang sampoerna, tetapi kebaikan jang
mana sebetoelnja paling disoekai? Oentoek mendapat keterangan-keterangan jang lebih djelas tentang
kebaikan-kebaikannja saboen wangi Lux kita mengadakan perloembaän seperti berikoet


PERLOEMBAAN:


Prijs ka 1
„ „ 


000.—
200.—


*
50.—
Prijs ka ini
200 Prijs2 dari f 2.50 „ 500.—


Saboen wangi Lux mempoenjai bermatjem-matjem kefaedaän, lantaran mana saboen itoe lebih disoekai, seperti:
aboen wangi Lux berboesa lebi banjak dari pada lain-lain saboen.
Boesanja haloes seperti bloedroe.
Haroemnja sedap sekali.
5.
Warnanja poeti bersih, jang mana djoega ada satoe boekti, bahwa saboen wangi Lux dibikin
dari zat-zat jang berkwalitèt haloes.
Saboen wangi Lux sekarang dibikin di tanah Hindia dengan pakai minjak taneman-taneman
jang paling haloes dari negri ini.
F
epastian, bahwa saboen wangi Lux paling sampoerna oentoek merawat koelit, jang mana djoega
diboektikan oleh poedjian-poedjian dari semoea film-studio jang besar di Hollywood pada bintan
bintang film oentoek memakai saboen wangi Lux boeat merawat mereka poenja ketjantikan dan
tida koerang dari 847 bintang-bintang film, antara mana jang paling tersohor, pakai selamanja
saboen wangi Lux.
Boengkoesannja jang rapi dan bagoes
Potongannja jang menarik
8.
Tjobalah kasi kita tahoe kefaedaän jang mana jang paling pertama (No. 1) akan dipilih oleh orang jang
toeroet perloembaän ini, dan kebaikan jang mana No. 2, jang mana No. 3 dan seteroesnja sampai semoea
8 kefaedaän diatoer dengan beres. Kita akan tjatet semoea pendapatannja orang-orang jang toeroet
ini perloembaän dengan teliti, dan pada tanggal penoetoep (30 21ei 1938) kita bisa tahoe dengan djitoe,
kebaikan jang mana jang paling pertama (No. 1), jang mana No. 2 dan seteroesnja soeda dipili dengan
oemoem oleh orang-orang jang ambil bagian dalem perloembaän ini
Kirimlah pendapatan Toean menoeroet pikiran sendiri di satoe potong kertas, seperti tjonto dibawah ini:
Saja kira kebaikan-kebaikan saboen wangi Lux akan dipilih seperti terseboet dibawah ini:


No.
No.
No.
No


Kebaikan


No. 5 Kebaikan
.....
No. 6
......
No. 7
......
No. 8
....


........ Disini moesti di isi A, B. C. D. E. F. G atawa H.
Nama:
Nama straat dan nomor roema.......................................
Kota .........
Kirimlah tebakan Toean sebagai soerat dan toelislah diatas enveloppe adres seperti ini:
PERLOEMBAAN SABOEN WANGI LUX Postbus No. 87, Batavia.
Tiap-tiap kiriman moesti diberikoetkan dengan 2 potong boengkoesan loear dari 2 potong saboen wangi
Lux jang besar seharga f o. 10 atawa 6 boengkoesan loear dari saboen wangi Lux jang ketjil seharga f 0.03.
Kiriman-kiriman tida diwatesken, asal sadja saban-saban kiriman diberikoetken dengan boengkoesan loear
seperti diberitahoe diatas. Perloembaän ini akan ditoetoep pada tanggal 39 Mei 1938 dan semoea
kiriman-kiriman jang kita terima liwat dari tanggal 30 Mei tida berlakoe lagi. Poetoesan jury tida bisa
dibantah dan perkara ini kita tida soerat menjoerat. Nama-nama dari orang-orang jang dapet prijs akan
diberitahoe pada tanggal 20 Juni 1938 dalem soerat kabar ini.
LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N. V. BATAVIA.


Jakoen kelianakan
cale 846 anaka door
einland film


L.T.S. 430-'38 M


TAILOR
Rachman
H. A.
Sawah Besar 19a — Batavia-C.


Prima Stoffen. Prima afwerking.
Prima Couper.
Systeem baroe, model baroe, har¬
ga baroe.
U bertambah gagah serta ginding
kalau U pakean jang potongan¬
nja menoeroet aliran zaman, ser¬
ta modern.
Harganja poen sedang, kerdjaan¬
nja mahal.
Silahkan tjobak pada kita poe¬
nja adres jang soedah terkenal
lama.
Kaloe perloe boleh panggil se¬
waktoe-waktoe.


BATIK, MANUFACTUREN
TENOENAN, KRAMERIJEN
6 DEPOT POSTWAARDEN
ISMAIL
DJALIL


Tanja doeloe persediaan
SMA
ALLES TEGEN LAGE


Toko
PRIJS.


ISMAII DJALIL


9
De Echte
(SADJOESI)
BUITENZORG.
Pada sekalian pembatja ini memberi tahoekan dari moelai 1
October 1937, Toko SADJOESI tevens Schoen - Kleermakerij dan
Salon De Coiffeur „DE ECHTE" memakai Nationaal Kasre¬
gister.
Tiap-aiap pembelandja CONTANT dari f 0.05 sampai sete¬
roesnja mendapat kartjis, apabila sedjoemlah f 5.— mendapat per¬
senan barang-barang seharga f 0.50
Maka oleh karena itoe diharap langganan-langganan djika
belandja Contant selaloe moehoenkan Kartjis dengan tertjitak
harganja. Begitoepoen jang di potong Ramboet 10 kali mendapat
Vrij 1 kali.
Maka oleh karena itoe diharap berlangganan teroes soepaja
mendapat keoentoengan bagai langganan-langganan.
A
Menoenggoe kedatangan Toean dan Njonja sekalian
dengan hormat,
SADJOESI.


PERSENAN JANG BERHAR¬
GA AKAN DI KASI GRATIS
PADA SEMOEA LANGGA¬
NAN DARI:
TJIKEUMEUHWEG 13-15 —


Senen 121-123 Telf. 4356 WI.
P. O. Box 23 Bankier Escompto
Mij. BATAVIA.


TIJPEWRITING CURSUS


DTHE
SPEED
Petjenongan 21 Batavia-Centrum
Akan beladjar typen blindsysteem 10 djari
dengan memakai garantie tempo jang bisa
sependek-pendeknja datang pada adres kita.


Gang Tjoetek 9 (achte Pasar
RESTAURANT
Baroe 42 Telf. 2893 Batavia-C.
Menjediakan makan jang lezat
minoeman d.l.l. Djoega sanggoep
mengirimkan makanan buitenhuis
dengan harga jang paling rendah
Menoenggoe dengan hormat,
De Eig. DJAJAPERNATA
Hoofd. Agent Bawang Cheribon 


Soeka


Pakelah selamanja. Mi
njak ramboet
TEK TJOE
JO.
Soedah dapat poedjian
Harga 1 botol F.6.20
Soepaja djangan keli¬
roe pereksalah Tjap
2 ANAK
Roemah obat
JO TEK TJOE
Kwitang 2 Telef. 855
WI. Batavia- Centrum


Sanget moerah 5 benggol sebotol per 100 Cram
MINJAK RAMBOET JUK FENS


HAR
Perloe tarik ongkos menoeroet ke¬
adaan zaman. Tida perloe keloe¬
ol
i
/ze "
ar wang banjak mendapat barang
jang berkwaliteit baik. Pakelah
Minjak Ramboet Juk Fen's mem¬
 
beri kefaedahan jang tida njang¬
A
ket dan tida bikin kotor ramboet,
WE
(JUITENS
Sedia: kleur merah, haroem kem¬
C
OPEN
bang kenanga
o menoeroe
sof
kleur idjo, haroem melatti¬
tongkeng.
kleur koening, haroem Jas
min-bourbon
Djoega sedia segala roepa biang minjak wangi (olie parfum) merk
„JUKFEN'S", harga bersaingan, Bisa beli sedikit atau kilo-an
Agent voor West Java: 
Batavia-C
„TOKO ORIENTAL Petjenongan 67- —
keproduceerd door: MUGUETPOEDER FABRIEK, Batavia.


